WikipediA 

Bahasa Kasubia 



Sebuah tanda tempat dwibahasa 


Bahasa Kasubia atau bahasa Kashubia merupakan 
sebuah bahasa Slavik Barat yang dipertuturkan di 
Polandia, di sebelah barat dan selatan kota Gdansk. 
Diperkirakan zaman dahulu bahasa ini dipertuturkan di 
seluruh Pomerania, di antara sungai Oder dan sungai 
Vistula. 

Bahasa ini masih berkerabat dengan bahasa Polandia. 

Pranala luar 


■ (Kasubia) Cassubia Slavica (http://www.cassubia 
-slavica.com/) 


Bahasa Kasubia 

kaszebsczi, pdmdrsczi 

Dituturkan di Polandia, Kanada 

Wilayah 

Pomerania, Ontario 

Penutur 

50.000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

Balto-Slavik 

Bahasa 

Slavia 

Barat 

Lechitik 

Kasubia 

Status resmi 

di beberapa kecamatan di 

resmi di 

Provinsi Pomorskie, Polandia 

ISO 639-2 

Kode bahasa 

csb 

ISO 639-3 

- 


Wikipedia juga 
; mempunyai edisi 
Bahasa Kasubia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Kasubia&oldid=13343072" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 November 2017, pukul 07.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































